

MATA KULIAH : TAFSIR - FIQH 

LECTURE : #134 

KITAB : Aisar at-Tafasir 


TEMA : Khitbah di Masa Iddah 

PEMATERI : Hasan al-Jaizy 


235-234 0 




Orcmg-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah 
para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. 

Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan 
mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. 

(234)^ Oj U*Slli 

Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (234) 


pC jj, * \ I wU<jJ A'X* > qa 4j LL> 

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu 
menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. 


i jJ o 


-i > ^ 0 t ^ % 


U l>I>5i ii VJ 5^, ^*133 V js3j or 

Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka , dalam pada itu janganlah kamu 
mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada 

mereka) perkataan yang ma'ruf. 


ii>1 L\&1\ Qu c lSoil S jl£* Vi 


i*» . ^ . 0 


* 1 > . 


Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. 


tt > 


psuiil 4 u fjju siii 6i 

Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah 

kepada-Nya 

!>&lj 

dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (235) 

FAERAHATAT 234-235; 

1, Penieiasan masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya yaitu 4 bulan IQ hari dan 
Sunnah menjelaskan bahwa iddahnya budak perempuan adalah setengalwa. 

2, Kewajiban dl-Ihdgd (berduka Pita) bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu 
dengan tidak berhias, memakai wewangian, tidak menamRakkan diri pada para 
peminang dan menetapi rumah yang ditinggalkan suami untuknya, Maka dia tidak 
bpleh keluar keeuaii ada darurat. 

3, Fiaramnya meminang wanita yang sedang daiam masa iddah dan b«iphnya meminang 
dengan sindiran tanRa ada kata-kata yang jeias, 

4, Fiaramnya akad nikah dengan wanita yang sedang daiam masa iddah sebelum habis 
masa iddahnya. Karena mpiamar saja sudah diharamknm Barangsiapa yang menikabi 
seprang wanita sebeium habis masa iddahnya. maka mereka berdua harus dipisahkan 
dan wanita itu tidak halai baginya setelah mereka berdua diberi putusan harus Risah. 

5, Mutiaknya pengawasan Allah Tg’ala pada saat sunyi dan terang. dan penghindaran diri 
dari sebab-sebab yang menjerumuskan seprang hamba pada perbuatan yang 
diharamkan. 


